No.55


SAPTOE 9 JULI 1938


TAHOEN 1


Tel No.393


DAGBLAD


Telegramadres: „PERKI" Padang


Lembar pertama


99


SONDER SOED


TERDIRI
dari
2 lembar


Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.


Isinja diloear tanggoengan pentjetak


Kantoor Red. & Admin: Drukk:
„Perantaraan? Raafweg-Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


Pariaman :
AGENTEN :
„I.P.P.A."
Moeara Laboeh Alpaini
Solok Alamsjoehoer Latief
Fort de Kock: H.Aminoeddin
Bijkantoor :


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
f0,75
Per lembar
f0,03
Advertntie 10 sen per regel


Politiek Japan
Parlemen dan Leger
(Samboengan kemaren


Dan sesoedahnja ARAKI be¬
renti meletakan djabatannja, ma¬
kanja kekoeatan jang sematjam
itoe djatoeh ketangan gantinja se¬
teroesnja hingga kini. Tentangan
angkatan Minister v Oorlog itoe
tidak diketahoei orang dan ta¬
dapat dipengaroehi, Tidak djoe¬
ga masoek terbilang dalam cons
tituti Wet negri itoe, hanja dike
tahoei oleh GENRO atau dengan
perkataan lain Staatsman jg ter¬
toea sendiri jang diwaktoe seka¬
rang ini hanja tinggal tjoema se¬
orang sadja lagi jaitoe Prins Sa¬
ionji.
Dahoeloe Staatslieden jang ber¬
keliber seroepa prins Saionji ada
banjak djoemlahnja dimana Kei
zer tempat bertanja serta menda
pat advies, diwaktoe keadaan
soelit. Sekarang tjoema tinggal
Prins Saionji seorang diri sadja
bagi jg mempoenjai hak sede
mikian, serta soedah terlaloe
toea poela jg beroemoer kira 90
tahoen lebih. Tetapi pengaroeh
nja diwaktoe kini tidak begitoe
besar lagi seperti sediakala. Ter¬
boekti sewaktoe Japan hendak
meninggalkan Volkenbond ia ber¬
ichtiar soepaja Japan akan ting
gal tetap dalam Volkenbond,
akan tetapi tidak berhasil. Sete
roesnja ia mesti memenoehi per¬
mintaannja leider2 dari kaoem
Militair oentoek mengganti parle
mentaire kabinet dengan satoe
Non partij Kabinet, jang sang
goep menjokong segala2 permin¬
taan kaoem Militair. Makanja de¬
ngan keterangan diatas dapatlah
diketahoei jang parlemen di Ja¬
pan adalah berlainan dari negri
parlemen di Europa. Sebaliknja
lagi leider leider kaoem Militair
itoe berichtiar sangat boeat me¬
njelimoeti oendoer pintjang itoe
dengan bajangannja demokrasie
jg dikemoekakan itoe, Terang2
pengaroeh itoe mendirikan satoe
goebernemen jang dictatoris de
ngan dasar dan typenja „Facist"
Facisme Japan itoe sesoenggoeh
nja berbedah dari Facisme Euro¬
pa. Di Europa sekendatipoen ber¬
oedjoed oentoek memperbaiki mi¬
litair, adalah satoe beweging da
ri pendoedoek oemoem, Di lapan
hanja pergerakan extreem Nasio
nalisme jg berdasar direct
atas kaoem Militair jang tidak
djatoeh kebawah controol parle
men itoe,
Kedjatoehannja kabinet di Ja¬


pan boleh dikatakan oleh karena
pemimpinnja itoe tidak sang
goep meloenaskan permintaan
nja kaoem Militair.
Baik djoega boeat kita keta
hoei disini, kedoedoekannja ka¬
oem militair jang memegang rol


handel jang terkemoeka, akan te
tapi mementingkan perhoeboeng
ran perdagangan dalam nege¬
ri oentoek pebikinan
sendjata.
Partij Minseito teroetama seka¬
li berhoeboeng dan mempenting
kan perdagangan export Par¬
tij ini poen beroeroesan djoega
dengan politiek loear ne¬
geri Japan.
Tetapi partij ini mempoenjai
djoega perhoeboengan dengan


begitoe penting, ijalah tersebab
industries2 pembikinan sendjata,
seperti Seiyukei bersandar akan
sewaktoe dan sesoedahnja diada
Mitsui Concern, sedangkan Min
kan „Restoratie", Keizer goena
seito bersandar pada Mit¬
mempersatoekan serta memperta
subishi concern, jang ber¬
hankan kaoem kaoem SAMURAN
dasas akan kekoeatannja indus
sewaktoe Shogun perioden, keda
lam satoe klas boeat waktoenja
rie pembikinan sendjata serta
branch dari werktuigkunde dan
jang kemoedian, sesoedahnja men¬
dapat transtormatie dari sociale
pembikinan kapal2 serta mem¬
condities jg compleet, jang dito bikin productie Batoe arang, be¬
si wadjah istaal dan lestrik dan
long oleh kekoeatannja kaoem


Samurai
Makanja dari Kaoem Samurai
itoe bentoek baletentara peperang
an boeat keselamatan Staat ter
sebab mana Kaoem Militair kini
banjak berhoeboengan dengan
golongan Kaoem industrie dan
Handel, mereka itoe lebih berpi
hak akan kaoem Tani dari pada
berpihak ke kaoem kapitalist jang
besar. Inilah menerangkan jang
pahwa leider2 Militair dan Vloot
sekendati Militaristiek sekalipoen,
boekan sekali2 sebagai reactioner
sociaal ketika memperbintjang
kan hal Landbouw. Ini djoe¬
ga menerangkan jang bahwa ka¬
oem Sumarai dengan leider2nja
kaoem tani selaloe berdjabatan te¬
ngan dan menerangkan apa se¬
bab2nja officier officier kaoem
Militair memboenoeh bankier2
dan kaoem Perdagangan, ketika
mereka ini mendjalankan tindi
san keras terhadap kaoem
kerdja dalam industries2. Se¬
perti setelah diterangkan diatas
kaoem Militair boekan djatoeh
kebawah controolnja Parlemen
dan selain dari pada ini jang ba¬
njak mendoedoeki tempat dalam
dewan itoe ijalah dari partij2
jang besar2 teroetama Seiyu¬
kei dan Minseito, jang tem¬
po2 politieknja bersaingan dengan
lain. Kedoea2nja partijen ini mem¬
poenjai perhoeboengan jang de¬
kat dengan kaoem Financiers da¬
ri pada memadjoekan politieke
doctrinenja. Sebenarnja Seiyukei
itoe dipandang sebagai oetoe
san politiek keperloean tani
dan berhoeboeng rapat sekali de
ngan Mitsui concern satoe
concern Bank dan Industrie jang
koeat jang bertjabang tjabang
ketiap tiap branch industrie dan


tentoe sadja dengan constructie2
pasoekan laoet. Sedangkan ke¬
doea2nja partij jg terkemoeka
itoe berhoeboeng dengan indus
trie2 pembikinan sendjata, seba¬
liknja leider2 kaoem Militair ber¬
diri diloear pagar partij tsb dan m
membentoek poela satoe partij
jang terkoeat sendiri didalam
Staat. Inilah satoe punt jang amat
penting, jang bahwa dalam ling
koengannja Militarisme Japan
mempoenjai pendirian Anti-Ka¬
pitalist.
Code Sociaal Japan jang koe¬
no itoelah jang memberikan
akan Koem Militair Japan posi
tie jang tinggi, jang merendah
kan akan kaoem dagang jang ma¬
na dalam pandangan mata mere¬
ka lebih rendah lagi dari seorang
Tani atau ambachtsman dan pe¬
rasaan jang sematjam itoe sam¬
pai sekarang ini masih tinggal
tetap seperti sediakala dikala
ngan klas Militair itoe, walau
poen sekali kemadjoean jang di
bikin oleh negri itoe dalam in
dustrie. Pendapatan seorang bang
sa Japan lebih dari bangsa asing
dari hal „sense of the State" jg
dioendjoekkan dengan keloya
lan mereka akan Kaoem Mili
tair. Seperti diterangkan diatas,
klas Kaoem Samurai jang sampai
sekarang ini mempoenjai HAK
jang besar dalam negeri, masih
mendjalankan sebagi traditie
menghina akan Kaoem Da¬
gang dan Financiers sampai ke¬
Kaoem Politicus, jang dibelakang
ini dipandang oleh mereka seba¬
gi satoe perkakas sadja
dalam tangannja kaoem kapitalist
Makanja itoe dan djoega oleh ka¬
rena kaoem Samurai itoe keba¬


jang extreem mengandoeng
sympathie akan kaoem Tani
dan pada kaoem Kerdja di in
dustrie jang dipengaroehi oleh
tjita2 secialist dan jang tidak
dibawah pengaroehnja kaoem ka¬
pitalist dan politicus itoe.
Itoelah sebabnja sekarang ter¬
dapat sebahgian secties dari soci
alist bekerdja bersama sama de
ngan kaoem Militairist sebagi sa¬
toe partij Fascist dan melawan
parlementaire partijen jang koeno¬
sedangkan dalam tahoen 1932 so¬
ciaal Democratische partij terpe¬
tjah dan kira2 lebih dari setengah
dari ledennja masoek kebawah
pandjinja kaoem „Nationaal so¬
cialist" partij jang mempoenjai
program „FASIST". adanja.
Perdjalanan di Asia Timoer
Bertjakap tjakap dengan
bekas anggota Dewan Rak
jat.
Seperti dikabarkan lebih doe
toe maka dalam perajaan meng¬
ingati 20 tahoen jabel ini ber¬
hadir djoega seorang anggota la¬
a dari Dewan Rakjat jalah toe¬
an Ch G Cramer.
Toan Ir Ch G Cramer menga¬
dakan perdjalanan ke Indo Chi
na Siam Celebes dan kepoelau
an oematera dan berada oen
toek sementara waktoe di Beta
wi oentoek selandjoetnja mene¬
roeskan perdjalanannje ke Niew
Zeeland dan Autralia, Beliau tak
lama lagi akan berangkat dan
akan singgah di Philipina dan
djika moengkin ke Tiongkok
dan Djepang.
Perloe diterangkan disini bah
wa toean Cramer telah 14 tahoen
tidak mengoendjoengi negeri di
sini.
Kapada salah seorang redact
teur Aneta toean Cramer mem¬
beri keterangan keterangan ber¬
hoeboeng dengan pengalamanja
itoe.
Keadaan di
Indo China.
Perasaan jang pertama ketika
toean Cramer mengoendjoengi
negeri ini, jalah bahwa di Indo
China keadaan tidak djaoeh da¬
ri negeri Perantjis.
Seolah olah bangsa Franchen
akan mendirikan Frankryk baroe¬
Maksoednja mereka ini mena¬
nam semangat tanah air ditanah
djadjahannja. Ini nampak sekali
tentang keadaan djalan djalan
hotel dsbnja. Sahingga seboeah
kota seperti Phem Pend soea
toe kota jang tidak tergolong ko¬
ta besar di Indo China dalam
njakan miskin, kaoem Militarist bentoekannja lahirnja seroepa se¬


boeah kota dinegeri Perantjis.
Disini orang dapat melihat dja¬
lan djalan jang Sberhoeboeng se¬
roepa boulevari dimana ditepi
djalan itoe diadakan cafe dan
restaurants Bangsa Franschen di
sana semoea merasa seakan akan
berada ditanah airnja sendiri.
Anak negeri roepanja meme¬
gang segala oesaha oesaha mid
denstand.
Para coffeur dan tail eurs da
ri loearan kelihatan tidak nam
pak. Mereka itoe bisa terdapat
di magazijn jang besar besar de
ngan pimpinan bangsa Eropah.
Tentang keadaan dikalangan
pemboeroehan toean Cramer
mempoenjai perasaan bahwa wet
geving jang mengenai kesosialan
dinegeri sini amat madjoe.
Peratoeran minimum loonen
di Indo China bisa adiatoer de
gnan rapi.
Keadaan di Siam
Selandjoetnja toean Cramer
menerangkan pengalamannja ke¬
tika beliau mengoendjoengan ne¬
geri Siam. Disini nampak be¬
nar bahwa Siam adalah soeatoe
negeri jang teratoer. Dapat dika
takan bahwa jang memerintah ja
lah partai militair.
Berhoeboeng dengan ini orang
tidak oesah heren bahwa ada
kesempatan timboel semangat
nasional. Aantaranja bisa tertam
pak adanja perhatian jang sebe¬
sar besarnja didaerah Siam di
baas oempamanja Burma dan
lain bagian di Indo China. Me
noeroet pandangan dari bebera
pa kalangan disana diambil ke¬
simpoelan bahwa bermatjam ma¬
tjam tanah itoe sebenarnja ke¬
poen aanja Siam
Selandjoetnja toean Cramer
berpendapatan, bahwa Siam da¬
lam waktoe ini keadaan ekono
mi sebagai besar ditanganjorang
asing oempamanja perdagangan
besar jang sebenarnja sama se¬
kali ditangan bangsa Tionghoa.
Pemerintah melakoekan pim
pinan dalam keoeangan dengan
sederhana jang maksoednja di
ketahoeinja dan hal ini diminta
nasehat dari seorang Inggeris.
Keadaan di Indonesia
Achirnja toean Cramer membe¬
rikan pengalamannja dari keada
Hindia Belanda, setelah ne¬
i
ninggalkan selama 14 tahoen. Ke¬
herangan2 itoe dapat diringkas
seperti dibawah ini.
Tentang kemadjoeannja pen¬
doedoek dari kepoelauan sini
maka dapat sedikit sekali. Teta
pi dikalangan onderwijs dan ke¬
sehatan menaalami perobahan
besar. Tentang pereconomian da
ri anak priboemi keadaannja sa¬
ma dengan 14 tahoen jang laloe
Teroetama tentang oepah amat
rendah sekali.
Jang menarik perhatian toean
Cramer jalah tentang auto actie
viteit dari rakjat dan semangat
bekerdja bersama sama dari fi
hak pergerakan rakjat dengan fi¬
hak Pemerentah pada djaman se¬
karang ini. Semangat ini bisa
terlihat dikalangan Dewan Rak
jat dimana toean Cramer meng
hargai sekali tentang boeah pe¬
kerdja dari Dewan Rakjat Da¬
lam beberapa hal bisa dikata
kan bahwa Dewan Rakjat dapat


EDITORIAL


Koloniaal Politiek


Bila kita menjatakan dikepala
toelisan ini seperti jang terseboet
diatas boekanlah kita hendak
memperbintjang kedoedoekan po¬
litiek bangsa asing didalam doe¬
nia bangsa as ing poela, maoepoen
pemerentahan bangsa asing da¬
lam negeri orang lain, hanja de
ngan ini kita bermaksoed hen¬
dak membikin sedikit perbandi
ngan dari soal pemerentah dja¬
djahan jang didasarkan atas ke
terangannja lr. Cramer bekas ang
gota Volksraad, dan anggota
Tweede Kamer jang membikin
perdjalanan keliling pada Aneta.
Keterangan2 itoe soepaja para
pembatja kita dapat poela sama
sama mengetahoei serta mempe¬
ladjari dengan kita agar dapat
membajangkan serba perbandi¬
ngan istimewa oentoek tjermin
perbandingan itoe, kita ada moe¬
atkan dilain kolom dalam soerat
kabar hari ini djoega.
tr. Cramer itoe soedah mela
wat ke Malaya, dil. begitoe djoe
na ke Saigon (Indo Chinal.
Kepada aneta beliau itoe me¬
noetoerkan pendapatan serta pe¬
mandangan jang diperolehnja da¬
ri perkoendjoengan itoe.
Akan tetapi dari penoetoeran
tsb. dapatlah kita menarik kesim
poelan perbandingan antara pen¬
djadjahan teroetama sekali Pe¬
tantjis di Indo China itoe dengan
politiek djadjahan belanda di In¬
donesia.
Beliau berkata sewaktoe sam
pai di Indo China maka timboel
lah perasaan jg pertama bahwa
keadaan disana tidak djaoeh be¬
robah dari negeri Perantjis de
ngan perkataan lain bahwa kema¬
djoean serta kebangoenan negeri
disana tidak ada perbedahan da¬
ri negeri Perantjis sendiri.
Politiek djadjahan Perantjis
itoe headak membikin nege
ri itoe mendjadi Perantjis
kedoes di benoea Azia ini jg be¬
roedjoed oentoek menanam soe¬
mangat Perantjis.
Maksoed ini ternjata dari ke¬
adaan djalan djalan dsbnja.
Dengan keadaan seroepa itoe
bangsa Perantjis seakan akan me¬
rasa berada dalam negeri mereka
sendiri, tersebab soesoenan serta¬
roemah2 dinegeri djadjahan itoe
seroepa seperti dinegeri sendir
poela.
Tentang anak negeri sendiri
begitoelah katanja Ir. Cramer me¬
megang middenstand, artinja se¬
moeanja pekerdjaan dan perdaga
ngan pertengahan dan lain2 be¬
rada dalam tangan anak negeri
sendiri.
Di magazijn2 jang besar ke¬
poenjaan bangsa Perantjis banjak
dipekerdjakan anak negeri jang
senentiasa mempoenjai djabatan
serta positie jang baik.
Sociale wetgeving disitoe poen¬
ada mendapat kemadjoean.


kemadjoean walaupoen toean
Cramer tetap pendiriannja bah
wa dalam tahoen pertama da
lam waktoe berdirinja College
itoe lebih „beweging lebihgang2
Djika seandainja toean Cramer


Selandjoetnja di Indo China te
lah poela didjalankan peratoeran
minimumloonen patokan gadji
jang diatoer dengan rapi poela.
Begitoelah Ir. Cramer tentang
djadjahan Perantjis itoe.
Berhoeboeng dengan penoetoe
rannja Ir Cramer itoe maka hi
doeplah beberapa pertanjaan da¬
lam dada kita melihat akan pen¬
djadjahan belanda di Indonesia
ini.
Ir Cramer sendiri telah menga¬
koei bahwa kemadjoean jg dibi
kin oleh anak negeri disini amat
sedikit sekali, jg mana kita sen¬
diri poen menoeroeti dengan pe¬
njesalan.
Begitoe djoega dikalangan per¬
ekonomiean rakjat keadaan itoe
tidak berobah dari apa jg dike
tahoeinja empat belastahoen jg la¬
loe.
Dengan ini maka Ir Cramer se¬
soenggoehnja memperlihatkan soe¬
atoe perbedahan jang besar seka¬
li antara kedoea pendjadjahan ter¬
seboet.
Sedangkan disini sama sekali
tidak ada kemadjoean dibikin
oleh rakjat maoepoen dalam per¬
dagangan maka di Indo China
segala itoe dipegang oleh rakjat
itoe sendiri.
Tentang perdagangan pertenga
han disini barangkali tidak per¬
loe kita memperlihatkan
tersebab telah selaloe di pertjer
min oleh pergaoelan hidoep, ha¬
nja sadja terboekti bahwa per¬
ekonomian tsb. semoea berada
dalam tangan bangsa asing.
Apa jang diperlakoekan oleh
pemerentahan Perantjis di Indo
China itoe sesoenggoehnja apa
jang dimaksoedti oleh oedjoed
dan bathinnja dari pengertian
koloniaal politiek.
Kita berani menjatakan disini
tersebab dengan mendjalankan
koloniaal politiek itoe tidak lain
dimaksoed soepaja "membangoen
kan soeatoe masjarakat baroe ja
menoeroeti peredaran zaman da
ri masjarakat jang dipandang ter¬
tjitjir dan terbelakang sendirinja
dari doenia civilisatie sebagi Dr.
Zimmerman pernah menjatakan
bahwa „The final aim of coloni
al policy, lies more in creating
Jof a new fresh community ra¬
ther than the economical exploi¬
tation or political depression of
the inhabitants".
Berhoeboeng dengan pernjata
annja Ir Gramer itoe, se¬
karang bolehlah kita menarik
perhatian mereka boeat meniroe
ke Indo China itoe, teroetama
sekali dalam soal minimumloos
nen jang sampei saat ini tinggal
tetapi sebagi djandji ke djandji
sadja walaupoen oentoek mema¬
djoekan politico ekonomie rak
jat.
Tjoekoep sekedar boeat dime
noengkan !


diminta advies tentang tjaranja
bekerdja, maka beliau demikian
kata toean Cramer akan mengan
djoerkan kepada para pembitja
ra dalam Dewan Rakjat agar be¬
liau beliau mengoerangi pedato


pedatonja jang pandjang dan
jang soekar soekar itoe. Djoega
dinegeri Belanda dan dilain ne¬
geri orang sekarang berichtiar
mengadakan pedato pedato jang
pendek tapi berisi, hal ini lerin
disoekai dari pada pedato peda¬
to jang pandjang2 itoe. Pedato
pedato jang memang berisi soeng
goeh soenggoeh diichtiarkan da
lam parlement.
Oemoemnja begitoelah toean
Cramer menegaskan lagi bahwa
beliau menghargai sekali kepada
apa jang telah diperboeat oleh
anggota Dewan Rakjat seseorang.
Maoepoen dalam Dewan Rakjat,
biar dalam kalangan anggota2
semoea kerdja soenggoeh2 da¬
pat djoega lebih bergiati seper¬
ti dinegeri Belanda Tweede Ka¬
mer.
Selainnja semangat dari fihak
pergerakan rajat, oentoek berer¬
dja bersama sama dengan fihak
Pemerintah, tjoema satoe soal
dimana toean Cramer koerang
merasa senang jalah tentang, bah
wa berlainan sekali dengan doe
loe masjarakat Timoer. Hal ini
dirasai sekali oleh toean Cramer,
berapa orang bangsa Europa jang
saban hari bekerdja disini, teta
pi sedikit sekali mereka ini menge¬
tahoei penghidoepannja rajat di
kepoelauan Timoer ini dan ten¬
tang masjarakat pendoedoek. Ini
amat mengherankan. Toean Cra¬
mer tidak bermaksoed dikalangan
kaoem ambtenaren akan tetapi
dikalangan partikelir tentoe ba¬
jang didapatinja.
Dengan penoeh perhatian toean
Cramer melihat boeah kerdja ko¬
lonisatie dalam daerah dipoelau
Soematra. Boeat hari kelak soal
kolonisatie adalah soeatoe hal
jang amat penting sekali bagi
Hindia Belanda. Soal kolonisatie
menoeroet penganggapan toean
Cramer ada satoe soal jang pa¬
ling penting dari lain lainnja wa¬
laupoen tentang soal pendoedoek
dengan ini, tidak bisa diharap
kan. Ini beliau akoei.
Dalam pekerdjaan kolonisatie
ini sendiri maoepoen tentang ran
tjangannja, biar tentang tjaranja
bekerdja beliau pertjaja benar
bahwa soal kolonisatie akan ber¬
boeah baik. Sebab jang kerdja
didalamnja boekanlah orang sem¬
barangan sadja melainkan me¬
mang orang orang jang tjakap
tentang soal itoe. Inilah jang pa¬
ling penting oentoek menjempoer
nakan soal kolonisatie. Mereka
itoe dengan be semangat beker¬
dja oentoek kolonisatie.
Achirnja toean Cramer amat
heran tentang pesat madjoenja
industrialisatie dan tentang ba¬
rang barang jang telah diboeat
dinegeri sini. Dari sini orang
dapat mengetahoei bagaimana
rajat tjakap sekali dalam hal mem¬
boeat barang barang tsb.


KOTA


Mutatie SSo Personeel.
Meninggal doenia pada tanggal
3-7-238 conducteur 2 klasse Mah
joedin.
Didjadikan baanwerker dan di
pindahkan dari Kotabaroe ka Pa¬
dang Pandjang, baanschouwer


dan dipindahkan dari Padang
Pandjang Kotebaroe, baanwerker
Maaf.
Pentjoeri mendjalankan rolnja
Pada hari Selasa jl. seorang
Indonesier Minangkakan nama A
pekerdjaan toekang menatoe, me¬
makai kereta anginnja kepasari
djawa. Dan setibanja disana di
letakkannja pada seboeah lapau
dan kemoedian setelah ia keloear
dari lapau terseboet dilihatnja ke¬
reta terseboet tak ada lagi. Soe¬
dah tentoe kereta ini dibawa
sang pentjoeri. Hai ini soedah di
rapportkan pada jg berwadjjb.
Kemaren petang sewaktoe be¬
ta menonton bangsa Voor Indier
mendjoeal obatnja dimoeka ge¬
dong Gemeente tiba2 sang pen¬
tjoeri telah beroesaha poela men¬
djalankan rolnja, tetapi malang
baginja hal ini ketahoean oleh
bung recherche, jang mana bung
kita ini memperlihatkan pada ja
hadir pada waktoe itoe, apa ada
kehilangan, dan kebetoelan ada
seorang toea kehilangan sapoe¬
tangan beserta wang banjaknja
f 0,60. dan sebab accoord jg ter¬
tangkap dengan orang jang kehi
langan, sang pentjoeri dan orang
jg kehilangan dibawa oleh bung
recherche ke Hoofd Bureau v.
Politie. Diharap pendoedoek ko
ta akan berhati2 pada waktoe
ini. (Mata2).
Mutatie
Dipekerdjakan dengan bestuur
onderdistrict Talang odh. Ab¬
dul Manan gelar Soetan
Sanggoeno Diradjo, se¬
karang diwadjibkan dengan be¬
stuur onderdistrict Soelit Air
Dipekerdjakan dengan bestuur
onderdistritct Soelit Air, onder
districtshoofd Abdoel Cha¬
lik gelar Soetan Mahara
dja sekarang di wadjibkan dg
bestuur onderdistricthoofd Padang
Diperbantoekan pada Districhoofd
1e kl. di Padang, tyd. wd. amb
tenaar voor den Inl. bestuursdienst
Amiroeddin sekarang di Loe¬
boek Begaloeng.
POLITIE VARIA
Barang siapa?
Oleh A. tinggal di Kamp. Do
bi telah diserahkan ketangan po¬
litie satoe rantai andjing dengan
penningnja tahoen 1638 dengan
no. 11 jang diketemoeinja di
Kamp. Dobi djoega.
Kehilangan,
Oleh S. tinggal di Hoeta No
pan merapportkan bahwa ia te
lah kehilangan satoe enveloppe
berisi sedjoemlah bezine bonnen
dari BPM Hoeta Nopan ditraject
Palinggam Kan poeng Tionghoa
dikota ini.
Ketjoerian.
Seorang bernama A. tinggal
di Kamp. Djati mengadoekan
bahwa ia telah ketjoerlan 2 he
lai kain pandjang Solo kedoean
nja berhaga F 4.50 dan 2 helai
kain pelekat harga F 7.— bersa¬
ma2 satoe arlodji perak merek


Pemilihan Gemeenteraad


Sebagimana oemoem telah me¬
ngetahoei bahwa tidak lama lagi
pemilihan oemoem boeat anggo
ta dewan gemeente diseloeroeh
Indonesia akan di lansoengkan,
tersebab periode lama akan ber¬
ganti dengan periode jang baroe.
Gemeente Padang sendiri poen¬
tidak terketjoeali.
Begitoelah moelai tanggal 19
sampei 20 boelen ini diboekakan
kesempatan oentoek memadjoe
kan lijst2 kandidaat boeat dipi
lih kelak mendjadi wakil rakjat
dalam dewan gemeente terse¬
boet.
Menoeroet peratoeran pemili
han itoe akan dilansoengkan da
lam boelan Augustus dihadap.
Berhoeboeng dengan itoe, ma¬
ka sekarang pendoedoek gemeen¬
te telah sama sama rioeh, oen
mentjari kandidaten mereka ma¬
sing2 jang akan dimadjoekan,
oentoek mewakili serta membela¬
kepentingan mereka.
Soedah tentoe sadja melihat
akan mega meganja serta tioepan
angin jang berada kini, maka oe¬
moem sama sama bergiat oen
toek mentjari kandidaat2 jg di
pandangnja geschikt boeat
mewakilinja teroetama sekali poe¬
a
sebenar2nja
jang
mementingkan algemee¬
ne belang dari persoon¬
lijke belangen.
Walaupoen diwaktoe sekarang
beloem njata sekali keaktivan me¬
reka bekerdja, kendatipoen sebah
gian golongan jg terbesar beker
dja dengan diam diam, akan te¬
tapi pasti dan njata bahwa akti
viteit jg terbajang kini itoe ada
lebih pesat dan madjoe dari jg
soedah soedah
Entah oleh karena apa, akan
tetapi moengkin djadi tersebab
mereka kiezers itoe telah insjaf
akan kewadjiban akan kepenti
ngan sendiri, tahoe akan meng¬
hargai diri sendiri.
Dimana mana terdengar desas
desoes orang ramei membitjara
kan serta mentjari2 siapa jg pa¬
toet doedoek didewan itoe, bah
kan beberapa wilde comi¬
tes hidoep dengan sendirinja.
Hanja sadja kita disini tidak
akan mengoeraikan lebih pan
djang, selain dari pada menjata
kan bahwa dalam pemilihan2 jg
akan datang ini orang akan ber¬
lakoe hati2 roepanja.
Kewadjiban kiezers itoe dapat
lah kita mengemoekakan dengan
ringkasnja:
a
Kiezers itoe djangan terpe¬
ngaroeh teroetama sekali
oleh karena pangkat, dan se¬
gala roepa titel.
b, Haroes dipikirkan apa sekira
nja orang jang akan dipilih
itoe bisa memenoehi kewa
djiban dan pekerdjaan seba¬
gi lid serta bisa memenoe¬


hi kepentingan rakjat jg di¬
wakilinja.
Pilihlah orang2 jang soeka
dan maoe membela kepenti
ngan rakjat, menjingkirkan
kepentingan persoonlijke be¬
langen boeat algemeene be¬
langen, dus jang bisa diha
rap jg mendjadi wakil rakjat
in woord en daad.
d, Jang oetama perloe akan lid
jang tidak segan memperta
hankan kepentingan pendoe¬
doek, dan tidak segan boe¬
at memadjoekan oesoelan2
boeat, kepentingan rakjai jg
wakilinja.
Sedoedah ini maka, dapat poe¬
la kita memadjoekan berapa stel
lingan2 jang haroes diperhatikan
bahwa aktiviteit jang berada se¬
karang ini terdorong oleh karena
perasaan rakjat ini ingin mem¬
perloekan pembelaan dan perta
hanan kepentingan bersama.
Ingin soepaja soeara jang di
perdengarkan kelak mendjadi
soeara rakjat djelata men¬
djaga kepentingan rakjat diba¬
wah, soepaja rakjat mendjadi
poeas dengan sepak terdjangnja
jang merasakan kepentingan den
na ib rakjat sendiri.
Haroes mendjadi anggota jg
mempoenjai dasar dapat merasa
kan sendiri keboetoehan rakjat
lahir dan bathin.
Ternjata dalam pergaoelan se¬
karang bahwa rakjat jang berke¬
pentingan bernafsoe oentoek me¬
milih wakilnja jang mempoenjai
ideologie sama dengan rak
jat itoe.
Kewadjiban wakil itoe teroeta
ma mesti mengabdi kepada ke¬
pentingan rakjat, membela rak
jat dan toendoek pada kewadji
ban rakjat.
Berhoeboeng dengan itoe, rak
jat itoe haroes berani oentoek
menghoekoem wakilnja sendiri
dalam arti kata mendjatoehkan
sanctiessekiranja ia tidak selaras
dengan kemaoen rakjat itoe.
Jang terpenting sekali boeat
dipikirkan ialah soepaja wakil
rakjat sendiri.
Wakil wakil itoe haroes me¬
mentingan disamping itoe ke¬
doedoekan dari kaoem jang ber¬
pantjarian tergantoeng pada pe¬
ratoeran peratoeran dalam ge¬
meente jang mengikat serta mem¬
beratkan mereka itoe oempama
nja koesir koesir dan pedagang
ketjil2 dil,njn.
Begitoe djoega tentang kese¬
hatan rakjat pergoeroean rakjat
jang banjak serta moerah.
Agar rakjat dapat keoentoeng
an dari pemilihannja sendiri ma¬
ka sekali lagi kita memreringat
kan soepaja rakjat diwaktoe pe¬
milihan itoe berlakoe hati2 dan
awas ierbebas dari segala roe¬
pa dan warna pengaroeh.


dan nummernja tidak diketahoei
dengan rantai harga F 8.-
Siapa jang melakoekan rol tjoe¬
rang itoe tidak diketahoei.
Oleh B.T. waker dari passar
gemeente tinggal di Poeroes IV
telah dapat mengalkan maksoed


djahat dari pentjoeri oentoek me¬
lakoekan rolnja di Pasar Djawa
oleh O. jang tinggal di Kam
poeng Berok.
Dengan tertangkap tanggal ini,
soedah tentoe ia mesti di berha¬
dapan dengan pengadilan oen


toek menoenggoe hoekoeman ta¬
ingan mentjatjang bahoe memi
koel.
Meroesakan
Oleh L mandoer koeli gemeen¬
te Padang tinggal di Poeroes te
lah meraporikan bahwa sewak
toeria mendjalankan kontrol ke¬
liling maka ternjata bahwa seba¬
tang pohon dennen di Justitielaan
telah ditjaboet orang seharga
F 0.50,
Siapa jang telah membikin pen¬
tjaboetan itoe tidak diketahoei.
Gèpromoveerd Meester in Rech
ten di Leiden
Telah dipromoveer di Univer
siteit di Leiden toean Nasroen
dengan titel meester in de rech
ten.
Barangkali toean Nasroen boe¬
kan asing rasanja dalam perga¬
oelan disini, tersebab beliau itoe
pernah mendjadi moerid diseko
ta: Mulo diketa ini.
Setelah beliau tammat sekolah
itoe beliau pergi menjamboeng
studienja di A.M.S. oosterscha
afdeeling di Solo, sesoedah ma¬
na beliau masoek ke Rechtshoo¬
geschool di Betawi dan sesoedah
nja beilau loeloes dari oedjian
2e doctoraal di sekolah tinggi
itoe dalam boelan Februari ta
hoen 1936, maka beliau pergi me¬
landjoetkan oentoek memenoehi
sjarat2 hingga kabar girang ini
ke negeri Belanda dengan bertem¬
pat di Leiden.
Beliau itoe adalah poetra jang
soeloeng dari t. Noersoehoed
Districtshoofd di Padang ini.
Menoeroet berita jang kita per¬
oleh t. Mr. Nasroen itoe moeng
kin tidak akan berbalik boeat
sementara waktoe ke Indonesia
lantaran beliau berhadjat hendak
pergi ke Cairo goena melandjoet
kan pengetahoean beliau dalam
bahasa Arab agar dapat graad
disana,
Maka kita disini mengoetjap
kan selamat dari kemadjoean itoe,
serta moedah2an akan berhasil
poela maksoed2 beliau ke Cairo
tsb.
Selamatlah goena Indonesia!
Persaudaraan Goeroe Sema¬
rang.
Akan mendirikan
Spaar dan Crediet
cooperatie.
„Antara" mengabarkan, bahwa
dalam rapat anggota kaoem goe¬
roe dari „Persaudaraan Goeroe
Semarang" dibawah pimpinan
toean Soemantri, telah diambil
beberapa akepoeto san antara la¬
in:
1 P.G.S. moelai boelan Juli
ini mengadakan Spaar dan Cre¬
diet cooperatie dibawah pimpi
nan t. Soemodihardjo.
2 P.G.S. mengadakan peraja
an pada penoetoep tahoen pe¬
ngadjaran.
3 PGS mengoendang wakil2
perkoempoelan2 oentoek mendi
rikan Badan poesat pen bantasan
Boeta hoeroef.
4PG8 memadjoekan bahagian
sport dengan berhoeboengan pa¬
da PORIS
0—


Pemberi Tahoean


saja Hadji Diris gir. Malin Soetan, soekoe
Tandjoeng, negeri dan diam di Piai Paoeh V Onderdistriek Loe
boek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa setoempaksa
wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja tem¬
patnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng.
Terdiri dari 43 piring besar ketjil, watas sepadannja.
Timoer, dengan sawah saja jang tergadai kepada Chatib Raja,
Barat, dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg di
tempati oleh orang banjak,
Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' Siam.
Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis.
Moelai dari tg 23 Juni 198 saja tidak berhak mengoeasai
dan hak saja memberi koeasa kepada orang lain mendjadi poe¬
toes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan
kepada V Kamarial cs, diam di Piai Paoeh V Selama dalam pe¬
djand ian
Dari saja Hadji Diris.
JAPAN
Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang
Segala mata seakan2 terpantjang kesana,
Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek
toeroet boeat masa depan.
Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN
JAPAN— MELAJOE.
Oleh Hiroshi Ueno, Journalist
Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa Japan, Practis
ringkas, terang dan lekas dimengert
Satoe boekoe tebal, formaat sedang, koelit airmas
Harga f .3 vrij Ongkos
„penaboer
Roeang penjiaran poestaka Indonesia
Keramatplein 19 Batavia C
Catalogis dikirim gratis pada jang minta


Ditambah dan diperbaiki djalannja
Transurt Antodienst . S. S.
NARAS LOEBOEK BASOENG V.V
VIA TIKOE SPECIAAL
Membawa barang dan passagiers
Dienstberangkat di Loeboek Basoeng
Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 820
pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Pa¬
dang dan Tanah larat
li Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4
petang dapat persan boengan dengan kereta api ke¬
Padang station dan padang Pandjang.
Dients berangkat di Naras.
Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari
Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di Loe¬
boek Basoeng poekoel 12 tengah hari
Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang
.
dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng poekoel
6,30 sadja
Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper¬
tjaja
Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra
Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations
auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan
meminta keterangan lebih panjang.
Menoempanglah pada S.S.S,seria dienst auto S.Se
berarti Hemat Tjepat dan sentosa.


Adres jang terkenal 
Haroen Toco mas
Pasar Solok
Mendjoeal -dan membeli barang2 mas dan intan
dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes
Toean boleh persaksikan menanti.
de
dengan Hormat.
Eigenaar


Instituut


Harlond
Soekandar
HILLIGOO 11.
PADANG
Moelai dari sekarang menerima moerid2 pada Instituut ter¬
seboet di Hilligoo 11 setiap hari
Poekoel 8—1 siang.
dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13
dan Alang Lawas 34.
Moerid diterima oentoek:
a. Lagere Shool dari klal sampai VII
b. Schakelklas klas I, moerid2 ini sesoedah 1 tahoen
sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian Lagereschool.
C. VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS.
Oentoek klas 1 sampai klas III
Voortgezet Lager Onderwijs ini telah mehasjilkan moerid
oentoek eindexamen MULO GOUVERNEMENT dengan baik
Leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama dengan
Leerplan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan
Mulo Gouvernement.
Goeroe2 jang berhoeboengan pada Instituut Harland Soe¬
kandar ini bekwaam dan bevoegd.
Kweekschool: Eindstudee
Handelschool: Onderbouw v/d M.H.S. of Eindtudee
Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken
laki2
handenarbeid
Hormat
PENOEROES.


Taman Sari Instituut


Belakang Olo 12.
PADANG
Moelai dari sekarang menerima moerid baroe,
boeat Cursus 1938/1939 tiap-tiap hari digedoeng
sekolah Belakang Olo No. 12
Pagi dari poekoel 8-1
Petang „ poekoel 4-6
Peladjaran sama dengan H.I.S. dan Schakelschool
Diterima moerid dari kelas 1 sampai kelas 7
Boeat schakelklas diterima moerid2 jang
tammat dari Volkschool dan kelas 4 dari Vervolgschool


Boeat moerid2 perempoean diadjarkan handwer
ken sedangkan moerid laki2 handenarbeid.


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah:


MOE-HAMMADJAR
Moelai sekarang menerima moerid.


ada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat anak:
Perempoean


Vendulocaal „De Leeuw
Venduhotider.
P.W.F, von Liebenstein
Slingerlaan 7 Telef. 295
LELANG MALAM
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 13 Juli 1930
Diroemahhja jang terhormat toean
E.G. NJIO
Ambtenaar Douane
Hoogeweg - Emmahaven
Dari perabot toean terseboet jang
terdjaga baik modern dan masih
baroe lagi.
Boleh dateng lihat pada hari le
langan moelai djam 5 sore.


Idem:
LELANG - MALAM,
Moelai djam 6. 30
Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938
Diroemahnja jang terhormat toean
H. FABRIEK
Chef Autohandel Koeck
Dipolama weg.
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jang terdjaga baik dan ne¬
tjes dan semoeanja terbikin dari
Java
Boleh datang lihat pada hari Ke¬
mis 28 Juli dari djam 5-8 malam


„Noeroeljagin"
Satoe2nja s.chabar Islam ter
bit 2Xseboelan memoeat artikel
jg penting2 membela kepentingan
slam, lmemboeat soal djawab da
am agama.
Saban keloear membawa
Arabis Editie.
Harga langganan f 2. 6 boelan
Adres:
„NOEROELJACIN"
BATOE SANGKAR
S.W.K,


wasscherij
Soekamenanti
Nipah Nb.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan
bersih Menerima bermatjam2 ba¬
rang tjoetjian, sedjak barang njo
nja2 japons, sampai jg kasar


Beheerder


A. SAMAD 8.9,


Soetan Sati
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4 Gemeenteloods
Tersedia bermatjam2 sepatoe
slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Potongan menoeroet zaman
Menanti dengan hormat


KATENTIEmeentenvertemenemenemenemenumm


Djangan loepa
Koendjoengilah
HOTEL MOESLIM
Dan
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.
Moelal 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.


HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe. 
Padang dan Fort de Kock.


102


ft
KAARREKARRAARMARRARI SARNAARAHARAHAN


Sarong


TARIE


asli


iroeng


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer
Persediaan besai hanja pada toko:


BOEJOENG TAIMN
63 Batipoeh - Padang
Telegrams; „BOEJOENG TAMIN
Tel no 161


M.C. Mohammad Yoosuf
No. 58 Batipoeh - Padang.
Telegrams: „MUNAYOOSUF


Klamboe penganten
BELILAH
BATIK SOLO dan PFKALONGAN
SAROENG PADANG, GAROET
Permadani, selimoet Wool Voile,
Crepedechine, Georgette Renda
Semarang
Bedak dan minjak wangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO


25


Indonesia
Padang tel 333


Administratie kantoor
„Honest“.
Ngarai Weg no 2 Fort de Kock
Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang sam¬
pai beres pada a countant belasting dienst diharap
toean 2 saudagar bereeroesan pada kantor jang ter¬
seboet
Dikerdjakan oleh orang jang soedah me¬
ngerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang
jang soedah berdiploma boek houding A dan B.
Pembajaran berdamai
De Beheerder


De vlugge zeven
Setjepat toedjoeh
Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan
Tjepat Selamat
Moerah
Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan


APDOPEL NPA
De Eigenaar
Sabirin dan Bahaoeddin.


Hendak bepergian
kemena?
Beroeroesanlah dengan


„Hoeboengan penoempang
Auto'
Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang
Tel no, 395 dan 396
Agent dari Gouv autopost dients
Dioeroes dengan
tertip dan aman
Menoenggoe dengan hormat


Soedah terbit
Soedah tertjipta
Boekoe
Ringkasan Sedjarah Indonesia
Disoesoen oleh: ZAINOFDDIN SALEH dan ANWAR DUSKY
Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN ELIAS (leerkracht Islamic College
Padang.
Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat (kunstdrukpapier) For¬
maat boekoe 15X21 om serta dihiasi dengan 21 gambar2 serta pe¬
ta2 dan tjandi2 jang bagoes2.
Halamannja lebih dari 115 moeka jang berisia
1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia.
2e Zaman Hindoe dan pertjampoeran dengan Hindoe,
3e Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan keradjannja
4e Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie sampai
ke Gouvernement
5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil,
Boeat menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ring¬
kasan Sedjarah Tanah Melajoe,
Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoesta¬
kaan Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja
rah Indonesia ini dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan
Haroen Al Rasjid.
Harganja hanja f0,75+10 pCt. ongkos post.
Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS leerkracht Islamic
College Padang.


Goleh persaksikan sendiri
Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoendjoengi
kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal
Buffet baroe Solok
Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan
jang enak dan sedap.


Vendulocaat „De Leeuw
Venduhouder:
P.W.F. von Liebenstein
Slingerlaan 7. Telef. No.295
lelang Malam
Moelai djam 6.30
Pada hari Senen 11 Juli 1938
Diroemahnja jg terhormat toean
K.OVERDULVE
Sergeant der Infanterie
Ondatjeweg G.8
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jg terdjaga baik, netjes
Boleh datang lihat pada hari
Minggoe 10 Juli dari djam 5-8
malam.


idem
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938
Diroemahnja jg terhormat toean
J.M.K. LAPRE
Hoofd Inspecteur van Politie
Sawahan 46
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, netjes
dan modern dan seloeroehnja ter¬
bikin dari Java.
Boleh datang lihat pada hari
lelangan dari djam 5 sore


Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kramerijen badjoekaoes en besike
loearan Europa, Amerika, en Japan
PASAR BATIPOEH 16 PADANG


Harga boleh berdamai


 


Awas
Mintaklah selaloe AIR DJAMOE
ASMANI DRANK oentoek menam
bah kekoeatan toean toean.
Orang jang biasa meminoem
obat Asmani Drank lama-lama
sehat gagah goembira
Agenten Radjo Bongsoe B.N.
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D. M. Talib Alibi


Instituut
Goemanti


Kampoeng Baroe
PADANG
Afdeeling Schakelschool
H.I.S
Standaardschool Seberang Padang
Ingevolge het Besluit van den Directeur van Onderwijs
en Eeredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vergunning
verleend bedoeld in Art. 12 van de Toezicht ordonnantie particu
lier Onderwijs, Stb, 1932 No' 494 jo. Stb, 1933 No, 272
Menerima moerid boeat cursusjaar 1938/1939 moelai tg 1
Juli di Gedong Goemanti- Instituut waktoe hari kerdja.
Boeat moerid2 Standaardschool boleh djoega datang di Se¬
berang Padang dari djam 1/2 delapan sampai poekoel 1,
Menoenggoe dengan hormat
De Directeur


Awas
Awas
Chabar perloe


Ada apa
Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada
satoe coupe jang terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat
Solok (bufet baroe) kira2 poekoel 8 pagi
dari
Padang sebelah W. Apotheekt ., „ 3 sore
Kalau toean2 dan rangkajo2 hendak menompang auto
tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja merk.
Pendjagaan chaufeurnja rapi
dan boleh dipertjaja
Menanti dengan hormat.
BOEIN
Bandaro Boengsoe


Menanti dengan hormat


SAPTOE 9


JULI


1938


DAGBLAD


LEMBAR KEDOEA


a Siantar dan ata


Inggeris dan doenia Arab
Soal Palestina jang beloem terkoepas — Bersabatan
dengan Ibn. Saoed.
Soal Palestina boekan sadja boeat Inggeris soeatoe
soal jang tidak menjenangkan, akan tetapi djoega
mempengaroehi tidak baik berhoeboeng antara
Inggeris dan negeri2 Arab, dimana negeri itoe ber¬
oesaha oentoek melebarkan sajapnja. Maka dari
itoe Inhgeris berdaja oepaja, memperkoeatkan per¬
sahabatan dengan Radja lbn. Saoed.
Copijright Persbureau ANETA


Salah satoe kalimat jg terpen¬
ting boeat Inggris dalam perdjan
djian jang telah ditanda tangani
oleh Inggris dan Italie di Rome¬
dimana Italie lebih koerang de
ngan njata mengakoei kekoeasa¬
an Inggeris didaerah daerah se¬
menandjoeng Arabie. Arti penga¬
roeh ini kepada Londen mendja¬
di terang djika orang ingat sam¬
pai berapa dalam pengaroeh Ita
lie telah masoek dinegeri Vemen
dan bila orang lebih memperhati
kan pengaroeh Italie dikeradjaan
Ibn Saoed jang makin besar itoe
Boekankah dalam moesim dingin
jg laloe ini Rome dengan radja
Ibn Saoed dari Arabie mengada
kan peroendingan mengenai ban¬
toean beroepa oeang oentoek
memperbaiki djalan spoer dinege
ri Hedsja. Tetapi oleh karena
adanja perdjandjian di Rome itoe
maka daerah di negeri Arabie se¬
belah Timoer dari kanal Suezi
dengan tidak sadja disamboet di
Londen dengan gembira tetapi
oentoek baik djalannja lain2 soal
maka itoe amat penting. Kesoe¬
karan jg moengkin djoega akan
menemoei jalah teroetama dari
fihak dalam dan hal ini adalah
bangsa Inggris dari djaman doe¬
loe dipersalahkan.
Bagimana sikapnja Inggris ter¬
hadap beberapa kekoeasaan di
negeri Arab? Perhoeboengan de
ingan radja Ibn Saoed jang telah
bertahoen tahoen selaloe baik,
walaupoen Ibn Saoed dalam hali
memoetoeskan perkara politiek
seandainja tentang memberikan
concessies minjak tanah maka
beliau ini selaloe mendjaoehkan
diri sadja, tetapi selama doea ta¬
hoen jg laloe perhoeboengan ini
mendjadi koerang baik oleh kare
na kedjadian 2 di Palestina.
Mendjadi keroeh perhoeboe
ngan antara Londen dan El Riad
dapat dihindarkan oleh karena
menamoenja Inggris dengan opi
sil. Londen dengan dapat mengi¬
rimkan Lord dan Lady Atlone,
anggota dari keloearga radja Ing¬
gris bisa orang menjatakau bah
wa keradjaan Ibn Saoed dapat
tempat jang terkemoeka dari ke
radjaan lainnja. Djoega diterang
kan bahwa keradjaan itoe meng¬
hargai sekali dengan adanja per¬
hoeboengan jang baik dan kekal
Hilangnja pengaroeh Italie dari
daerah itoe berarti menambah
timboelnja perhoeboengan lama
jang baik, lebih lebih djika kita


nja adakah diperoleh persetoe
ini lembah ada tertampak kira ki¬
djoean atas djoemlah diensten
ra 100 kampong dari mana. Ba¬
tsb dan adakah tentang isi diens
njak tanah peroesahaan kenjata
ten itoe diadakan peremboengan
an memakai irrigatie.
dengan direksi2 ssk jg berkepen
tingan.
Pedjabatan pegadaian


Lebih landjoet mereka merasa
keberatan, bahwa tjara sekarang
ini menjebabkan pers Indonesia


Dalam memorie van toel chting
dari pedjabatan pegadaian, boe¬
at begrooting 1939, antara lain
mendjadi sangat terikat pada pers¬
diterangkan bahwa pengeloearan
bureau ini. Djoega ditanjai ada


ingat bahwa inggris bersedia
memberi bantoean kepada kera¬
djaan itoe.
Djoega roepanja inggris berse¬
dia membiarkan madjoenja pe¬
ngaroeh Ibn Saoed dipantai Le¬
vant dengan pengharapan poeng
kin djadinja perhoeboengan jang
kekal dan tetap dengan daerah
mandaat lainnja. Maoepoen di
Palestina, biar di Syrie-Libanon
maka pemerentah Arab dalam
boelan jang achir2 ini mengada
kan agent jang dengan semesti
nja akan mendjadi alasan oen
toek memadjoekan pengaroeh ra¬
dja ibn Saoed. Tentang adanja
agent itoe dibiarkan sadja oleh
Inggris, akan dibantoe olehnja.
Disebabkan Londen dengan
tjara demikian berpengharapa
soepaja politiek radicaal di Pa¬
lestina dan Syrie dengan moe¬
dah mentjegahnja. Bahwa Ingge¬
ris tidak mengindahkan penga¬
roeh Arabie didaerah pantai Le¬
vant, ini ditegaskan poela dengan
lebih terang oleh satoe hal bah
ws negeri negeri itoe tidak ada
keberatannja oentoek memper¬
baiki djalan kereta api di Hedjaz.
Seperti baroe baroe ini minis
ter Syrie mengabarkan bahwa
hal itoe dapat dipastikan akan
menambah djalan sepoer sampai
Medina dalam waktoe jang pen¬
dek.
Rantjangan begrooting oentoek
memperbaiki ini akan dikeloear
kan dari kas Inggris sedjoemlah
20.000 pond sterling.
Djoega disekitarnja Teloek
Perzie Inggris kelihatannja giat
bekerdja. Datangnja graaf van
Atlone kepada Buhrein dikalangan
Inggris hal itoe diseboet koentji
dari kekoeasaan Inggris diteloeka
Iran, jang baroe baroe ini.


kah Pemerintah boetoeh akan
abonnemen memberi kesempatan
kepada Aneta oentoek memben
toekkan diensten ini. Djika tidak
ditanja kenapa subsidie ini dibe¬
ri dengan tjara jg loear biasa
ini.
Beberapa anggota jg lain me¬
rasa maksoed Pemerintah dapat
ditjapai dengan lebih bergoena
dan lebih normaal, djika dipilih
djalan memasoekkan advertenties
Pemerintah dalam sske Indonesia.
Tapi anggota2 jang lain lagi me¬
resa tidak tjoekoep ssk jg akan
dapat hasil dari tindakan ini.
Djika sekiranja Pemerintah akan
menerima tindakan jg dioesoelkan
ini, maka beberapa anggota sa¬
ngat menghargai djika minister
memberi rapport atas hasilnja
peratoeran jg baroe ini pada
waktoenja,


B.B.L. 1938


Indonesia


Aneta dalam Tweede Kamer
Dalam voorloopig verslag
Tweede Kamer tentang suppletei
re begrooting Hindia berkenaan
dengan subsidie kepada Aneta
oentoek mendirikan dienst kabar2
moerah bagi ssk Indonesia jang
ketjil2 dinjatakan banjak anggo
ta menghargai toedjoean Peme¬
rintah Hindia oentoek meringan
kan belandja ssk tsb tapi tak
dapat membenarkan djalan jg
dipilih oentoek itoe.
Anggota2 tadi, pertama berta¬


Oentoek mendapat pemanda
ngan jg benar atas belandja pe¬
ratoeran gadji baroe, departement
Financien beberapa lama berse¬
lang telah meminta kepada se¬
kalian ordonnateurs jang civil
dan militer, soepaja mereka mem¬
beri angka angka belandja gadji
pada 1 Juni '38.
Sekarang masih sepertiga ang
ka angka jang beloem masoek.
Dari angka angka jang soedah
masoek, ternjata bahwa benar
belandjanja ada lebih besar lagi
dari jang di beritakan dalam pe¬
dato Wali Negeri waktoe mem¬
boeka sidang Dewan Rakjat.
Expeditie Nieuw Guinea
Diwartakan bahwa generaal
majoor Berenschot chef dari ge¬
neralen staf staf di Bandoeng te¬
lah menerima telegram dari Ne¬
derlandsch Amerikaansche expe
ditie di Nieuw Guinea tg. 28 Ju
ni dalam mana diberi tahoekan
bahwa pada itoe hari bivaknja
pada soengel Indenburg soedah
didiami. Memindahkannja brigade
dan pegawai pegawai jang per¬
loe djoemlah akan dilakoekan 6
penerbangan. Bivak jang baroe
itoe letaknja pada antara 62 5
km. disebelah Timoer dari rau
wenbivak jang doeloe. Telah di
bikin empat penerbangan peme¬
riksaan antara soengei Idenburg
dan danau Habbema. Lebih dja¬
oeh telah dibikin pertjobaan boe¬
at toeroen pada soengei jang ma¬
na berhasil dengan baik sekali.
Dari oedara di lihat lembah jg
besar jg berdjalan dari Barat la¬
oet ke Timoer Selatan.
Ini lembah jang lebarnja 10
kilometer dan pandjangnja 60 ki
lometer di sebelah Barat. Oetara
dari danau Habbena, pada tem¬
pat jang tingginja kira kira 1800
meter diatas moeda laoet. Dalam


belandja boeat peroesaan boeat
tahoen 1939 ada f 91,974 lebih
badjak sedang oentoeng dan pa¬
danja didoegakan f 500.00 lebih
sedikit ikoerang
Berhoeboeng dengan kenaikan
djoemlah barang jang digadaikan
teroetama jang besar2, maka boe¬
al 1939 haroes disediakan lagi
djoemlah f 591,974— goena men¬
dirikan gedong2 baroe, lapangan
dan lain sebagaieja.
Demikianpoen pegawai pega¬
daian berhoeboeng dengan bertam
bahnja barang jang digadaikan
itoe dalam tahoen jadi akan di
loeaskan lagi.
Djoemlah barang digadaikan
boeat 1939 dikira akan ada se¬
harga 40.000,000 sedang boeat
tahoen 1938 ini ini tjoema ada
04,5 millioen sadja, jang ternja
ta kemoedian masih koerang atau
kerendahan dari pada jang sebe¬
toelnja
Penghasilan dari tahoen 1935
telah menoendjoekkan angka 3.76
millioen, jang mana ternjata ma¬
sih selaloe naik sadja.
Hasil2 dari kapok
Japan taroeh perhatian.
Salah satoe Handelsconcern
Japan jang ada di Indonesia ini
Mitsui Busen Kaisha Limited ta¬
roeh gerhatiannja pada satoe ha¬
sil pembikinan di Rapang Cele
bes ini ada baik sekali kalau di
goenakan sebagai isolator dari
temperatuur jang tidak tinggi.
Ada dikandoeng niatan boeat
export itoe barang ke Japan dan
akan dipakai boeat pembikinan
pakaian2 dari militair.
Akan tetapi karena itoe mate
riaal dibikin di Rapang maka
sampai sekarang berhoeboeng
beberapa hal export ke Japan ti
dak bisa didjalankan.
Memang itoe material ada ba¬
ik sekali lisij pakaian di moe¬
sin dingin atau djoepa baik di
bikin boeat pakaian militair. Dept
E. 2 sekarang baroe fahamkan
apatah kiranja itoe industrie bi
sa dibesarkan sebab sampai se¬
karang itoe industrie bersifat sa¬
toe huisnijverheid. Kalau ternja
ta fihak Japan tetap taroeh per¬
hatian pada itoe materiaal ma¬
ka akan didajakan mengadakan
export jang banjak. Indert
Oeroesan Restrictie karèt
Tindakan dep, Economisch
Zaken.
Oleh sebab percentage pemba¬
tasan karet oentoek kwartaal ke¬
2 dan ke 3 tahoen 1938 dinaik
kan dari 40 djadi 55pe maka di
koeatirkan kalau2 akan timboel
kesoekaran pada beberapa on
derneming2 karet lebih lebih on
derneming jang memakai boe¬
roeh contract di Soematera.
Goena mentjegah timboelnja


kesoekaran2 terseboet maka in
ternational Rubber Reguleering
Comite di London telah memoe¬
toeskan akan mendesak kepada
negeri negeri jang terikat dalam
perdjandjian pembatasan soepa
ja pada tanggal 1 Jali ini nanti
moelai mendjalankan segala ke¬
tentoean2 dari pada perdjandji
an jang haroes berlakoe pada
tahoen '29 itoe jaitoe dalam so¬
al pembatasan persediaan kare
Hal itoe akan berkesoedahan
hingga djoemlah persediaan per¬
sediaan karet jang setinggi sting
ginja kepoenjaan ondeaneming
onderneming karet jang sekarang
dibatasi sebanjak doea boelan
Icentie akan ditambah dengan
seperempat dari pada productie
standard jang ditetapkan produc
tie2 standard jang ditetapkan
tahoen jbl,
Oleh departement Economie
che Zaken telah dioemoemkan
bahwa mengingat peri keadaan
sekarang maka ketentoean da
lam soal maxi num itoe akan di
lakoekan dengan tjara lemah sa¬
dja toelis HN.
Berita lebih djaoeh menjata
kan bahwa departement ini seka¬
rang telah bersedia akan menje¬
lesaikan ketentoean oendang
oendang dalam soal persediaan
karet itoe, dengan kehendak I.R.
Reguleering Comite di London
terseboet.
Zender Radio oentoek
BB.
Di Radio Laboratorium PTO
di Bandoeng kira2 20 boeah Ra¬
dio telefonie telegrafie zenders,
dengan kekoeatan antene 40
watt.
Zenders ini speciaal diboeat
oentoek dipakai ditanah Sebe¬
rang, oentoek keperloean BB.
Maksoednja ialah soepaja bebe¬
rapa bestuursposten jang djaoeh
djaoeh dapat berhoeboengan de
ngan ambtenaar bestuur jg ting
gi tinggi.
Berhoeboeng dengan pemaka
iannja ditempat tempat djaoeh,
maka zenders ini diboeat dengan
kunstoruktie jg moedah dikerdja
kan, dan onderdeelennja semoea¬
disoesoen dengan tjara jang moe¬
dah dilihat.
Daerah jang dapat disampai
kan oleh zenders ini ada dari
300 sampai 900 KM djaoehnja.
Perkoempoelan me¬
reesak2 auto di
Semarang.
Ada „kapitein" ada „lui
tenant" dan ada serdadoe
nja.
Dari Semarang seperti soedah
diwartakan beberapa hari berse¬
lang, ketika toean M keloear da¬
ri Royal meate, ia mengalami
hal jg sangat tidak enak, Auto
nja jg masih baroe ternjata soe¬
dah diroesakkan tjetnja karena
badan badan auto itoe digaris
dengan sepotong barang jang ta¬
djam. Keroegian jg disebabkan
oleh perboeatan itoe tidak koe¬
rang dari f 40.
Sebab auto itoe sampai menga¬
lami nasib jg demikian boekan


dak melihat bioscoop jg dimak
soed diatas, ia soedah menolak
tawarannja seorang katjoeng men¬
djaga keretanja. Tapi karena au
to itoe auto tertoetoep sedang
maka toean M menganggap tidak
perloe diadakan pendjagaan ex
tra selama ia menonton.
Kedjadian ini boekan sadja
beroepa pengalaman jang tidak
enak bagi toean Metapi bagi po¬
litie sendiri tidak terlaloe meng¬
girangkan. Soesoenan politie ti
dak dapat disediakan extra pen¬
djagaan oentoek tempat tempat
g demikian. Benar djoega kerap
kali agent politie jang mendjaga
bioscoop mengoesir pergi ka¬
tjoeng katjoeng jg berkeliaran di
bagian itoe dan berada terlaloe
dekat pada auto auto, tapi pe¬
ngoesiran itoe tidak berapa ba¬
njak. Karena sebegitoe lekas
agent politie itoe pergi, katjoeng
katjoeng itoe laloe berkeroemoen
poela.
Tapi sesoedah terdjadi perboe¬
atan meroesakkan auto toean M.
itoe politie laloe mengambil tin¬
dakan dengan beroleh hasil jg
memoeaskan. Sesoedahnja dila
koekan pengoesoetan dengan ter¬
tip, achirnja ditangkap empat ka¬
tjoeng jg biasa meroesakkan au
to auto jang eigenaarnja tadinja
menolak oentoek didjaga oleh
mereka.
Penangkapan ini zonder didoe
ga dapat menerangkan keadaan
jg tadinja sama sekali tidak di
sangka sangka. Karena doea da¬
ri katjoeng itoe boekan sadja me¬
ngakoe bahwa mereka meroesak
kan tjet auto dari toean M poen
mereka soedah membangoenkan
sematjam kongsi jang anggota
anggotanja diwadjibkan meroe¬
sakkan auto auto jg eigenaarnja
idak soeka oentoek didjaga.
Kongsi terseboet dibangoenkan
sebagai badan militair karena da
lam kongsi itoe terdapat katjoeng?
jg diberi pangkat „kapiten"
dan „luitenant".
Berapa banjak „soldadoe" ini
tidak diketahoei karena tempat
katjoeng jang ditangkap itoe ti¬
dak maoe menjeboetkan nama2
dari kawan2nja.
Lebih djaoeh mereka djoega
mengakoei soedah banjak meroe
sakkan auto2 tapi tjoema toean
M sadja jang mengadoekan.
Tidak oesah diseboetkan lagi
jg perboeatan itoe tentoe akan
dihoekoem berat. Tapi doea ka¬
tjoeng jg lain jg tidak mengakoei
belakangan terpaksa mesti dimer
dekakan karena boekti2 dari ke¬
salahannja tidak ada. Selain da¬
ri mereka tentoe sadja masih
ada lain2 anggota dari „kongsi
itoe jg beloem dapat dibekoek.
Lebih djaoeh ditanjakan bah
wa perboeatan meroesakkan tjet
auto itoe dilakoekan dengan dja¬
lan menggoenakan gelang jg ba¬
gian atasnja penoeh dengan ba¬
gian2 jg menondjol dan tadjam.
Gelang itoe digosokkan kebadan
auto jg dimaksoed dan tjaranja
mereka berboeat ini begitoe tje¬
pat hingga biarpoen auto itoe
didjaga oleh satoe katjoeng, toch
pendjaga akan pertjoema sadja
djika kereta itoe memang oleh
lain karena ketika toean M hen kongsi terseboet soedah dimestinja.


kan di roesak tjetnja. Perboeatan
itoe dilakoekan djika pendjaga
auto itoe tidak masoek golongan
kongsi terseboet atau biarpoen
masoek djoega, djika anggota
itoe tidak disoekai oleh fihak jg
atas.
Sebagai penoetoep dapat diwar
takan doea katjoeng itoe jg ma¬
sing2 bernama Jahman dan Oe¬
tip soedah didjatoehkan hoekoe
man pendjara boeat lamanja ti¬
ga boelan. Selain dari auto toean
M mereka djoega mengakoei me¬
roesakkan auto H. 450, H 1221
dan H 441.
Lain2 katjoeng takoet pada ka¬
pitein dan luitenant jang sekarang
diringkoes boeat tiga boelan la¬
manja. Karena barang siapa dian
tara soldadoe2 jang berani mem¬
boeka rahsia atau berlakoe chi
tanat dapat dipastikan mereka jg
ersangkoet akan mendapat tabra
kan jang seroe.
Bestuur Academe
Tentang niatan oentoek mend
rikan Bestuur acadenmie, peme¬
rintahan telah memadjoekan voor
stelnja. Sekarang voorstel ini te
mendjadi pembitjaraan dalam coll
v. Gedelegeerd n. Dalam pembi¬
tjaraan ini coll. antaranja ditoe
toerkan bahwa sebagian dari ang
gota menganggap keliri kalau stu¬
dent2 dari Bestuursacademie de
ngan tidak menempoeh examen
pengabisan diberi begitoe sadja
radicaal dari groot Inlandsch Be¬
stuur ambtenaar. Seharoesnjalah
radicaal itoe sesoedahnja student
student dari eindexamennja.
Selain dari pada itoe haroes
lah Osvia abiturienten dalam tiap
tiap pengabisan studie jaar dioe¬
dji kepandaiannja dengan me¬
nempoeh oedjian. Sebagian dari
anggota Coll. ada jang menjetoe
djoei voorstel dari pemerintah.
Djikalau diadakan eindexamen
oentoek dapat menerima radicaal
maka seharoesnja docenten, tidak
leloeasa diberi kemerdekaan, ha¬
roes memoeaskan perhatian ter¬
hadap vak2 jang disoekai oleh
student2 sebab haroes diingal
bahwa dalam tempo jang belaka
ngan segenap waktoe dipergoena
kan oentoek memahamkan pela¬
djaran2 jang akan ditanjakan da
lam examen.
Beberapa anggota memintakan
soepaja bagi abiturienten dari
Mosvia diadakan studiejaar 4 ta¬
hoen, dan dalam pengabisan ta
hoen haroes menempoeh oedjian
doctoraal. Seharoesnja student2
jang dapat masoek kedalam aca
demie itoe dioedji doeloe tentang
peladjarannja begitoe djoega ten¬
tang wataknja.
Beberapa anggota menganggap
bahwa peladjaran sekarang ini di
Mosvia bersifat satoe vak studie
sehingga moerid2 jang loeloes
dari sekolah itoe tidak semesti
nja menerima peladjaran jang
tinggi. Berhoeboeng dengan ini
maka seharoesnja diadakan reor
ganisatie dalam voor-opleiding.
Akan tetapi pendapatan ini
dak disetoedjoei segenap malah
ada jang berpendapatan sebalik


Conferentie di Kopenhagen.
Negeri2 jang neutraal.
Minister oeroesan Loear Nege¬
ri di Negeri Belanda mr. AN.
Patijn, telah menerima oendanga
oentoek menghadiri conferentie
minister minister oeroesan loear
negeri dari Scandinavia. Conte
rentie sematjam ini diadakan 2
kali setahoen, dan ini kali kali
akan dilansoengkan pada tanggal
22 dan 23 Juli jad di Kopenhagen.
Minister minister Belgie, Lu 
xemburg dan Zwitserland, djoega
dioendang, demikian berita ka¬
wat Aneta dari 's Gravenhage
Lebih djaoeh sk. „Telegraaf
dapat memberitakan bahwa Ne¬
derland, Zweden dan Noorwegen
telah dioendang bersama Ingge¬
ris boeat membentoek soeatoe
commissie Internationaal.
Commissie ini nanti akan men¬
djalankan penjelidikan penjelidi
kan tentang serangan serangan
dari oedara atas orang banjak jg
boekan militair di Spanjol itoe
Poetoesan, apakah negeri Be¬
landa akan menerima baik oen
dangan terseboet beloemlah ada
tetapi mongkin tak sama lagi.
Resolutie Perdi
Tentang Aneta dienst moerah.
Pengoeroes Besar Persatoean
Djoernalis Indonesia menjiarkan
resolutie via Antara jang boenji
nja seperti berikoet
Pengoeroes Besar Perdi bera¬
pat lengkap pada tanggal 28 lu
ni 1938 di Habiprojo Soekarta.
Mengetahoei, bahwa hampir
tidak ada soerat kabar Indone
sia jang melanggani Aneta dienst
moerah terseboet tidak berarti
soeatoe apa bagi pers Indonesia.
Berpendapatan bahwa keada
an terseboet mengoeatkan poe¬
toesan Kongres ke IV pada tg
0 April di Bandoeng jang me¬
ngandoeng kejakinan bahwa Ane¬
ta dienst moerah terseboet sebe¬
narnja tidak mengoentoenkan
pers Indonesia.
Memoetoeskan bahwa Aneta
dienst moerah memang tidak
berhak dan tidak seharoesnja
mendapat bantoean pemerintah
dan bahwa bantoean jang diper¬
toenajoekan pers Indonesia tidak
ditempatnja diberikan pada Aneta.
Memoetoeskan mengirim reso¬
lutie ini pada Pemerintah Volks
raad dan Pers.
Soerakarta, 28 Juni 1938.
Sraitssttelements con
tra Japan.
Engkan akan menerima
balasan kata Inggeris.
Diterima kabar bahwa Straits
settlement telah memoetoeskan,
akan tindakan membalas sikap
Japan jg menentang Inggeris di
Tiongkok itoe. Balasan ini akan
beroepa penarikan kembali soe¬
rat soerat idzin dari djoeroe2 pe¬
nangkap ikan bangsa Japan di
Singapoera, hingga djoemlah soe¬
rat soerat itoe nanti tinggal se¬
parohnja. Hal ini akan dilakoe
kan dengan tjara beransoer an
soer.
Oleh sebab itoe maka ada ki¬
ra kira 1000 orang jang akan hij
lang mata pentjariannja demiki
an kawat Reuter dari Singapoe
ra.


